1. Siapkanlah papan permainan berikut bidak berwarna warni untuk bermain. 

2. Susunlah kartu-kartu fakta, yakni kartu-kartu bergambar secara menyebar 
dengan gambar menghadap ke atas. 

3. Susunlah kartu-kartu pertanyaan secara bertumpuk dalam keadaan terbalik. 

4. Mulailah bermain dengan mengambil secara acakl kartu angka untuk 
melangkah. 

5. Pada papan permainan terdapat tiga jenis kotak: Kotak Kosong, Kotak 
Pertanyaan dan Kotak Peristiwa. 

6. Jika berhenti di kotak pertanyaan, ambillah kartu pertanyaan dan jawablah 
pertanyaan tersebut. Jawaban benar atau salah dari pertanyaan tersebut, 
pemain tetap tinggal di tempatnya. Adapun jika pemain tidak mengetahui 
jawabannya. maka pemain lain dapat menjawabnya, dan bila jawaban 
tersebut benar maka dia boleh melangkah 1 kotak ke depan. Jika tidak ada 
pemain yang sanggup menjawab pertanyaan, maka mintalah guru atau 
orang lain yang lebih mengetahuinya untuk menjawabkkannya, sehingga 
semua pemain dapat mengetahui jawaban yang benar dan menambah 
pengetahuan mereka. 

7. Jika berhenti di kotak peristiwa yang bergambar, ambillah kartu peristiwa 
dan bacakanlah dengan keras agar para pemain yang lain mendengarkannya. 
Ikutilah tugas atau instruksi yang ada pada kartu tersebut. (Tidak semua 
kartu fakta mengandung instruksi yang harus dijalankan). 

8. Perhatikanlah setiap pemain atau guru atau yang lainnya membacakan 
jawaban dari setiap pertanyaan, atau setiap kartu peristiwa dibacakan, agar 
dapat menambah pengetahuanmu mengenai perjalanan hidup Nabi 
Muhammad fu 

9. Tanda jembatan tidak terhitung sebagai 1 langkah, para pemain boleh 
melewatinya. 

10. Pemain yang berhenti di kotak peristiwa Fathul Makkah berarti telah 
menyelesaikan permainan. Bagi yang belum, silahkan terus bermain sampai 
tiba di kotak TAMAT. 




Referensi: Ar-Rahiq al-Makhtum (Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad %) oleh 
Syaikh Syafiyurrahman al-Muabarakfuri 



Petunjuk dan persiapan: 

1. Permainan ini ditujukan kepada anak-anak usia 8 tahun ke atas, dan 
dapat pula dimainkan bersama orang dewasa, 5 orang/kelompok atau 
lebih. 

2. Cetaklah papan permainan dan laminating bersama dengan peraturan 
bermain secara timbal balik agar tahan lama dan dapat digunakan 
berulang-ulang. Atau jika anda menghendaki, dapat dibuat secara 
terpisah agar tidak mengganggu permainan. 

3. Cetak dan guntinglah Kartu Angka yang digunakan untuk melangkah. 

4. Cetak (print) dan guntinglah Kartu Peristiwa, lalu lekatkanlah kedua 
bagian tersebut (gambar dan penjelasan singkat peristiwa) secara timbal 
balik. Usahan agar keduanya benar-benar rapat dan tidak terdapat ruang 
udara, lalu susunlah diantara plastik untuk dilaminating secara bersama 
yang bisa memuat sekitar 8 kartu peristiwa, kemudian guntinglah 
sehingga membentuk 16 lembar kartu peristiwa. Lakukan hal yang sama 
untuk Kartu Pertanyaan. 

5. Mengingat sangat ringkasnya penjelasan pada kartu peristiwa ataupun 
jawaban pada kartu pertanyaan, disarankan bagi para orang tua dan 
guru agar dapat memberi penjelasan tambahan mengenai peristiwa yang 
terdapat dalam permainan. Dengan demikian permainan ini benar-benar 
dapat menjadi sarana untuk mengajarkan Sirah Nabawiyah kepada anak- 
anak. 

6. Selamat bergembira, bermain bersama keluarga anda, sekaligus belajar 
mengenai kisah perjalanan Rasul yang agung, Muhammad ii. 



KARTU ANGKA: 




KARTU PERISTIWA 




Pada saat perbaikan Ka'bah, orang-orang 
Quraisy bertikai mengenai siapa yang akan 
mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. 
Lalu Nabi datang dan menyelesaikan 
pertikaian mereka dengan cara meminta 4 
orang masing-masing memegang ujung kain, 
lalu beliau mengangkat batu dari tanah dan 
meletakkan di atas kain, kemudian keempat 
orang tersebut menggotong batu bersama- 
sama, lalu degan tangan Nabi juga batu 
tersebut diletakkan kembali pada 
tempatnya semula. 




Ketika berada di Gua Hira, Malaikat Jibril 
mendatangi Nabi dan berkata, "Bacalah! 
Nabi menjawab, "Aku tidak bisa membaca." 
Lalu Jibril memeluk Nabi erat-erat dan 
berkata, "Bacalah!" Nabi pun menajwab, 
"Aku tidak bisa membaca." Lalu Jibril 
memeluk Nabi erat-erat dan berkata, 
"Bacalah!" Nabi menjawab, "Aku tidak bisa 
membaca. Lalu Malaikat Jibril mengajarkan 
5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq. 

Tugas: Bacakanlah 5 ayat pertama surat Al- 
Alaq beserta terjemahannya. 




Ketika untuk kedua kalinya Rasulullah St 
melihat malaikat Jibril, duduk di atas kursi 
di antara langit dan bumi, beliau terkejut 
dan tersungkur, lalu pulang kepada 
keluarganya seraya berkata, "Selimutilah 
aku! Selimutilah aku!" Maka keluarganya 
pun menyelimuti beliau % maka Allah 
menurunkan firman-Nya pada surat Al- 
Mudatsir ayat 1-5. 

Tugas: Bacakanlah 5 ayat pertama surat Al- 
Mudatsir beserta terjemahannya. 




Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan 
kepada keluarga Bani Hasyim dan Bani Abdul 
Muthalib, dan hanya akan membatalkan 
perjanjian tersebut jika mereka me- 
nyerahkan Rasulullah St untuk dibunuh. 
Rasulullah beserta keluarganya tertahan di 
celah bukit milik Abu Thalib selama tiga 
tahun. Hal ini terjadi pada tahun ke 7 masa 
kenabian Muhammad St. 



Tugas: Mundurlah tiga langkah ke belakang. 




Pada tahun ke 10 kenabian Muhammad it, 
paman beliau, Abu Thalib, yang selama ini 
selalu melindungi Nabi it dari siksaan kaum 
musyirikin, meninggal dalam keadaan tetap 
dengan agama nenek moyangnya. Hal itu 
membuat beliau sangat sedih. Dua atau tiga 
bulan kemudian Ummul Mukminin Khadijah 
tgg> yang telah mendampingi beliau selama 
25 tahun juga meninggal. Maka tahun itu 
pun dinamakan Tahun kesedihan. 

Tugas: Berhentilah bermain 1 putaran. 




Pada tahun ke 10 masa Kenabian beliau, 
Rasulullah it mulai berdakwah di luar kota 
Makkah, yaitu di Thaif. Beliau berdakwah 
selama 10 hari. Saat itu orang-orang Tha'if 
malah menyuruh budak-budak dan anak- 
anak untuk mencaci dan melempari tumit 
beliau dengan batu sehingga kedua sandal 
beliau bersimbah darah. Zaid bin Haritsah 
yang bersama beliau menjadikan dirinya 
sebagai perisai untuk melindungi diri beliau 
§>. Beliau kemudian berlindung di kebun 
milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah 




Pada tahun ke 10 masa kenabian, Rasulullah 
menjalani Isra' dan Mi'raj dengan 
didampingi oleh malaikat Jibril dengan 
mengendarai Buraq (cahaya) Beliau Isra' 
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa (Baitul 
Maqis) di Palestina. Setelah mengimami 
shalat bersama para Nabi, beliau lalu Mi'raj 
ke langit ke tujuh. Disanalah beliau 
menerima perintah mengenai kewajiban 
shalat 5 waktu. 

Tugas: Lanjutkanlahlah 3 langkah ke depan. 




Pada tahun ke 14 masa kenabian beliau, 
Rasulullah it melakukan Hijrah ditemani Abu 
Bakar Mereka kemudian mendaki bukit 
Thur dan bersembunyi di sebuah gua untuk 
menghindari kejaran kaum kafir Quraisy 
yang ingin membunuh Rasulullah it. 
Rasulullah sempat singgah di Quba, 
kemudian setelah shalat Jum'at memasuki 
kota Yastrib yang sejak saat itu diberi nama 
Madinatur Rasul it (kota Rasulullah) atau 
disingkat dengan Madinah. 
Tugas: Lanjutkanlah 5 langkah ke depan 




Berkat pertolongan Allah, pasukan kaum 
Muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah it 
berhasil mengalahkan pasukan kaum kafir 
Quraisy yang jumlahnya lebih banyak pada 
perang Badar di bulan Ramadhan tahun 2 H. 
Pada peperangan itu, pasukan Muslimin 
dibantu oleh 1000 malaikat yang datang 
berturut-turut seperti terdapat dalam 
firman Allah surat Al-Anfal ayat 9. 
Dalam perang ini musuh Allah yang paling 
jahat, Abu Jahal, berhasil dibunuh oleh 2 
anak muda pemberani dari kaum Anshar. 




Perang Uhud terjai pada tahun ke 4 Hijriah. 
Pada peperangan tersebut, kaum Musyrikin 
dapat mengungguli dan memukul mundur 
pasukan Muslimin. Banyak pahlawan- 
pahlwan Islam yang gugur pada perang 
tersebut, diantaranya Hamzah paman 
dan saudara sepersusuan Nabi it yang 
dikenal dengan sebutan Singa Allah, tewas 
dirtusuk lemparan tombak seorang budak. 



Tugas: Mundurlah 3 langkah ke belakang. 




Perang Khandaq (Ahzab) terjadi pada tahun 
ke 5 Hijriyah. Atas usul seorang sahabat 
bernama Salman al-Farisi Nabi it 

memerintahkan kaum Muslimin untuk 
membuat parit di bagian utara kota 
Madinah, untuk menghalangi serangan 
pasukan musuh. Pasukan musuh mengepung 
kota Madinah selama satu bulan dari bulan 
Syawal sampai Dzulqaidah. 



Tugas: Berhentilah bermain 1 putaran 




Perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan 
Dzulqaidah tahun ke 6 Hijriyah. Perjanjian 
ini terjadi ketika Rasulullah it bersama para 
sahabatnya bermaksud mengadakan umrah 
ke Masjidil Haram akan tetapi dihalangi oleh 
orang-orang Quraisy. Salah satu isi per- 
janjian adalah gencatan senjata selama 10 
tahun. Sebelum perjanjian tersebut, kaum 
Muslimim yang menyertai Nabi it melakukan 
bai'at (janji setia) kepada Rasulullah it di 
bawah pohon yang dikenal dengan sebutan 
BAITUL RIDWAN. 



L 




Rasulullah #t menulis surat kepada raja-raja 
di dunia, menyeru mereka untuk masuk ke 
dalam Islam. Diantaranya adalah An-Najasi 
Raja Habasyah, Al-Mauquqis Raja Mesir, 
Kisra Raja Persia, Kaisar Heraclius Raja 
Romawi, Al-Mundzir bin 
Bahrain, Hamzah bin 
Yamamah, Raja Oman, 
Damaskus. 



Sawi penguasa 
Ali penguasa 
dan Penguasa 



Tugas: Lanjutkanlah 1 langkah ke depan 




Perang Khaibar terjadi pada tahun 7 H. 
Kaum Muslimin berhasil menaklukkan 8 
benteng pertahanan Yahudi di Khaibar dan 
mendapatkan harta rampasan yang banyak, 
serta kebun-kebun kurma yang luas. 
Setelah perang Khaibar, seorang wanita 
Yahudi menghadiahkan kambing panggang 
yang telah diberi racun kepada Rasulullah, 
yang segera beliau muntahkan. 
Dikisahkan bahwa sisa racun tersebut yang 
turut menyebabkan sakit beliau di akhir 
hayatnya. 




Perang Mu'tah yang terjadi pada tahun 8 H 
merupakan perang berdarah yang paling 
dasyat di masa Rasulullah. Perang dengan 
pasukan tangguh Romawi yang paling 
disegani di dunia pada saat itu terjadi 
akibat dibunuhnya duta Rasulullah it ke 
Bushra. Beberapa orang sahabat gugur 
dalam mempertahankan panji, hingga Allah 
menyelamatkan pasukan muslimin dengan 
tampilnya Khalid bin al-Walid yang diberi 
gelar oleh Rasulullah Saif mi Suyufillah 
(Salah satu dari pedang-pedang Allah). 




Pada bulan Ramadhan tahun 8 H, pasukan 
kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah it 
bergerak menuju Makkah. Kaum Muslimin 
berhasil menaklukkan kota Makkah dan 
dikenal dengan FATHUL MAKKAH. Rasulullah 
menghancurkan ber-hala-berhala di dalam 
Ka'bah dan berpidato di hadapan kaum 
Quraisy. Itulah kemenang-an Islam yang 
mengawali manusia ber-bondong-bondong 
masuk Islam. 

Tugas: Kemenangan dipihakmu, kamu tidak 
perlu bermain lagi. 



KARTU PERTANYAAN 




Kapankah Nabi Muhammad ; 
dilahirkan? 



J: Tgl 12 Rabiul Awal di Tahun 
Gajah 




2. 



Mengapa tahun kelahiran Nabi 
Muhammad §§ disebut tahun 
gajah? 



J: Karena tahun itu bertepatan 
dengan penyerangan pasukan 
bergajah ke Ka'bah 




3- 



Berasal dari suku apakah Nabi 
Muhammad H? 



J: Nabi M adalah berasal dari 
suku Quraisy dari Bani Hasyim 




Siapakah nama Ayah dan Ibu 
Nabi Muhammad M? 



J: Ayahnya bernama Abdullah bin 
Abdul Muthalib dan ibunya 
bernama Aminah 




Dimanakah ayah Nabi 
Muhammad H ketikabeliau 
dilahirkan? 

J: Abdullah ayah Nabi M 
meninggal ketika Nabi H masih 
berada dalam kandungan ibunya. 




Di kota manakah Nabi 
Muhammad dilahirkan? 



J: Kota Makkah 




Siapakah nama kakek Nabi H 
yang mengasuh beliau sejak kecil? 



J: Abdul Muthalib 





8. 

Kapan dan dimanakah Nabi H 
ketika dada beliau dibelah dan 
jantungnya diambil lalu dicuci 
oleh malaikat? 




J: Ketika berusia 4 atau 5 tahun 
dalam asuhan ibu susu beliau 
Halimah di perkampungan Bani 
Sa'ad 





9. 




Siapakah nama paman Nabi H 
yang mengasuh beliau setelah 
kakpknva wafat^ 

x\.cxx\.v_/X\.xx y cx vv ui ci l • 




T- Ahn Thalih 









10. 




Siapakah yang mengenali tanda- 




tanda kenabian Muhammad H 




yang waktu itu berusia 12 tahun 




danmenyuruh agarbeliau 




dipulangkan ke Makkah ketika 


hendak berdagang ke negeri Syam 




bersama pamannya? 




J: Pendeta Bahirah 




11. 

Siapakah nama dan berapa usia 
isteri pertama Nabi H, dan pada 
usia berapa beliau menikah? 

J: Khadijah Binti Khuwailid, ia 
berusia 40 tahun sedangkan Nabi 
H 25 tahun. 



12. 

Sebutkanlah nama-nama anak 
Nabi H dari perkawinannya 
dengan Khadijah. 

J: Al-Qasim ,Zainab, Rukayyah, 
Ummu Kaltsum, Fatimah dan 
Abdullah • (Al-Qasim dan 
Abduulah meninggal ketika masih 
anak-anak) 



13- 

Siapakah nama panggilan atau 
Kunyah Nabi Muhammad fg? Dan 
apakah gelar beliau yang 
diberikan oleh orang-orang 
Quraisy? 

J: Kunyah : Abul Qosim, gelarnya: 
Al-Amin, artinya orang yang 
terpercaya 



14. 




Dimanakah Nabi fg menyendiri 
ketika wahyu pertama kali 
diturunkan dan siapakah malaikat 
yang diutus kepada beliau fi? 



J: Di Gua Hira; Malaikat Jibril 





15. 



Berapa usia Nabi Muhammad ft 
ketika diangkat sebagai nabi dan 
rasul? 

J: 40 tahun 



16. 

Surat apa dan ayat berapakah 
yang pertama kali diturunkan 
kepada Nabi Muhammad fi? 

J: Al-Qur'an Surat Al-Alaq ayat 1 
sampai 5. 



17- 




Sebutkanlah sebagian cara 
turunnya wahyu. 

J: Mimpi yang benar, bisikan oleh 
malaikat ke dalam hati beliau 
tanpa terlihat, bunyi gemerincing 
lonceng, malaikat berwujud laki- 
laki, wahyu langsung dari Allah. 





18. 




Sebutkanlah orang-orang yang 
pertama kali masuk Islam. 




J: Ummul Mukminin Khadijah, 
Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi 
Thalib, dan Abu Bakar as-Siddiq 









19. 








Sebutkanlah tahapan dakwah 




Rasulullah §>! 




J: Pertama berdakwah secara 




sembunyi-sembunyi; kedua 




berdakwah secara terang- 


terangan. 







20. 




^^^^^^ 


Berapa lamakah tahapan dakwah 
secara sembunyi-sembunyi 
berlangsung? 






J: 3 Tahun 




21. 

Sebutkanlah 2 musuh Allah dan 
Rasul-Nya yang paling keras 
permusuhannya kepada 
Rasulullah §§ dan mati dalam 
keadaan kafir. 

J: Abu Jahal dan Abu Lahab 




22. 

Di kota manakah Rasulullah §§ 
pertama kali berdakwah di luar 
kota Makkah? 



J: Tha'if 



23. 

Pada peristiwa apakah Nabi §1 
diperlihatkan jenis-jenis siksaan 
di alam neraka? 



J: Isra' dan Mi'raj 



24 

Ke negeri manakah kaum 
Muslimin diperintahkan hijrah 
untuk pertama kalinya guna 
menghindari siksaan kaum kafir 
Quraisy? 

J: Negeri Habasyah (Ethiophia) 




25- 

Siapakah sahabat yang menemani 
Nabi §§ di dalam gua ketika 
menghindari kaum kafir Quraisy 
dalam perjalanan hijrah ke 
Madinah? 

J: Abu Bakar As-Siddiq 





26. 








Masjid apakah yang pertama kali 




dibangun oleh Rasulullah 




J: Quba 












27. 

Kapankah Masjid Nabawi 
dibangun? 



J: Pada tahun 1 H, ketika 
Rasulullah fg pertama kali tiba di 
Madinah 





28. 




Apakah nama Kota Madinah 
sebelum didatangi oleh 
Rasulullah? 




J: Yastib 





29. 




Perang apakah yang pertama kali 
terjadi antara kaum Muslimin 
dengan kaum Musyrikin Quraisy? 




J: Perang Badar al-Kubra 








30. 

Disebut apakah perang Khandak, 
yang diabadikan dalam salah satu 
nama surat di dalam Al-Qur'an? 



J: Perang Ahzab 




31. 

Apakah yang dilakukan oleh pasukan 
muslimin untuk melindungi kota 
Madinah dari seragan pasukan kafir 
Quraisy pada perang Khandak? 



J: Membuat parit di sebelah Utara 
kota Madinah 




32. 

Siapakah yang diperangi oleh 
paksukan kaum muslimin pada 
perang Khaibar? 



J: Yahudi 







33. 












Perang apakah yang terjadi pada 






bulan Syawal tahun ke 8 H ketika 






Rasulullah # masih berada di 






Makkah setelah perang Fathul 

lYldKKdn : 






J: Perang Hunain 







34. 












Perang apakah yang dilakukan setelah 






kembali ke Madinah dari Fathul 






Makkah untuk menghadapi pasukan 






Romawi? 






J: Perang Tabuk 





35. 




Siapakah yang diutus untuk 
berdakwah pertama kali ke negeri 
Yaman pada Tahun 10 H,? 




J: Mu'adz bin Jabal <&> 








36. 

Dakwah apakah yang diperintahkan 
untuk disampaikan Mu'adz bin Jabal 
pertama kali yang juga merupakan 
inti dakwah Islam dan dakwah para 
Nabi dan Rasul? 

J: Berdakwah kepada tauhid, Laa 
ilaaha Illa Allah, tidak ada yang 
berhak disembah kecuali Allah 





37. 








Surat Al-Qur'an Ayat berapakah yang 




turun pada Nabi ketika beliau # 




melaksanakan Haji Wada', ayat yang 




mpnvpbntkan bahwa aaama T^lam 

1 1 1 V^ 1 1 V ^LyL-lL IV Cl 1 1 C Cll 1 VV Cl Cl Cll 1 1 Cl 1 0 1 Cl 1 1 1 




telah sempurna? 




J: QS Al-Ma'idah ayat 3. 





38. 








Siapakah nama Isteri Rasulullah % 




yang juga anak sahabat beliau Abu 




Bakar As-Siddiq yang paling banyak 




mriwayatkan hadits dari Nabi dari 




kalangan para wanita? 




J: Aisyah t^s 





39. 




Apakah mukjizat terbesar Nabi 
Muhammad # yang tetap terjaga 
bersama kaum Muslimin sampai pada 
hari ini? 








J: Kitab Al-Qur'an. 





40. 




Kapan dan pada usia berapakah 




Rasuullah # wafat? 




J: Pada Hari Senin tanggal 12 Rabiul 




Awwal tahun 1 1 H di usia 63 tahun 




lebih empat hari. 



